

Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena ANDA telah mendapatkan ebook Hadits Kiamat, 
Surga dan Neraka ini secara gratis, ada baiknya kalau anda menginfaqkan sebagian rizqi ANDA kepada 
siapapun yang ANDA sukai... 

Infaqkan sesuai dengan keleluasaan ANDA meskipun mungkin hanya 5000 atau 10000 rupiah ke 
Pembangunan Masjid, Musholla, Faqir Miskin, Anak Yatim, Guru ANDA, Orang tua, Istri, Anak ANDA 
atau kemanapun yang anda suka... 

Semoga Allah selalu melapangkan rizqi ANDA anda senantiasa menambahkan ni’matNya kepada ANDA. 
Amien Ya Allah Ya Robbal ‘Aalamien 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 





Tentang Hari Kiamat, Surga dan Neraka 

Daftar Isi: 

1. Tentang Hari Kiamat 

2. Padang Mahsyar (Tempat Berkumpul Di Hari Kiamat) 

3. Pertanyaan Orang Yahudi Tentang Ruh 

4. Terbelahnya Bulan 

5. Kesabaran Allah Tiada Taranya 

6. Orang Kafir Bersedia Menebus Dirinya dari Siksaan Neraka dengan Dunia dan Seisinya 

7. Orang kafir akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan di atas wajahnya 

8. Kesenangan dan Kesusahan di Dunia Mudah Dilupakan 

9. Perbuatan baik orang kafir langsung dibalas didunia, Orang beriman dibalas didunia dan akhirat 

10. Pasukan Iblis Menimbulkan Fitnah (Kekacauan) 

11. Setiap Manusia Mempunyai Jin (setan) Pendamping 

12. Tidak seorang pun masuk surga karena amalnya, melainkan karena rahmat Allah 

13. Memperbanyak amal dan bersungguh-sungguh dalam beribadat 

14. Surga dikelilingi oleh yang dibenci nafsu, Neraka dikelilingi oleh yang disenangi nafsu 

15. Kenikmatan Surga 

16. Di surga terdapat sebatang pohon yang luas bayangannya tidak dapat ditempuh selama seratus tahun 
berkendaraan 

17. Keridhaan Allah lebih Utama daripada Kenikmatan Surga 

18. Ghurfah , Tempat Kediaman Para Nabi di Surga 

19. Pasar Tempat Pertemuan Pada Hari Jum’at di Surga 

20. Rombongan yang pertama kali masuk surga Wajahnya seperti bulan pumama 

21. Sehat, Hidup Kekal, Muda dan Tidak Ada Kesusahan Selamanya di Dalam Surga 

22. Kemah Penghuni Surga 

23. Panas Api Neraka Tujuh Puluh Kali lipat Panas Api dunia 

24. Perdebatan Surga dan Neraka tentang penghuni Mereka 

25. Tingkatan Siksaan Api Neraka 

26. Kekal, Tiada Kematian di Akherat 

27. Keadaan Manusia Ketika di Kumpulkan Di Hari Kiamat 

28. Matahari berjarak satu mil daripada manusia di akhrerat 

29. Manusia Berada Dalam Kubangan Keringat sesuai dengan Amalnya 

30. Sifat-Sifat Penghuni Surga dan Neraka Pada Waktu Didunia 

31. Kepada Orang Yang Meningggal diperlihatkan tempatnya kelak di surga atau neraka 

32. Azab (Siksa) Kubur 

33. Pertanyaan Dalam Kubur 

34. Orang Yang Sudah Meninggal Masih Bisa Mendengar 

35. Penghitungan amal perbuatan (hisab) 

36. Perintah berbaik sangka terhadap Allah ketika hampir mati 

37. Dibangkitkan Menumt Keadaan diwaktu Meninggal 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 




Tentang Hari Kiamat 


0 > 0 X 0 & . 0 S 0 y' 

; i ^jP 

jia l\ 01 i r uii bi u; jf li^i u :jui > j > ** 

/- 0 X y S 0 / £ 0 /-0 ^ 

s-l-Jlj .£>' ^lp >JUJlj JC^Jlj .£>1 >P Jl^j^lj .£>' <UUflJl ^JJ OljUUl 

>>*■> * .dJLUJl Ui .dJLUJl Ul : Jjj3 jgj .^«ol >£> jjA^Jl jJUoj .^^ol ^jUlj 

^ ^ / _ / / ^ ^ ^ 0 / / j| ^ ^ > 

<*m' IjjJ— 3 Uj} ;fj3 > .aJ UJaIj2j .j^?xJl Jli U 1 >*j ^JLoj «lIp Jwl Uil Jj~oj 
' Jg- ^J' *"j tUbx-> -■ >4 __U-j OlojL^ OljUUlj UUflJ' ^jj Ua l> 3 UUr jL?j*J'j djUi 

67/ yjli/ 39 {ojr> 


Hadits riwayat Abdullah bin Masud Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Seorang ulama Yahudi datang kepada Nabi dan berkata: Hai Muhammad atau hai Abul Qasim! Pada hari 
kiamat, Allah menggenggam langit dengan satu jari tangan, bumi dengan satu jari, gunung dan pepohonan 
dengan satu jari, air dan tanah dengan satu jari, begitu pula semua makhluk yang lain dengan satu jari. 
Kemudian Dia menggoyangkan mereka semua sambil bertirman: Akulah Raja, Akulah Raja! Rasulullah 
tertawa kagum mendengar perkataan orang alim itu. Beliau membenarkan keterangan orang itu, kemudian 
membacakan ayat: Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal 
bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. 
Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan 


:Jjij JlT > Jp 

s-UUl ^jJaoj .UOJl ^jj Jjoj^JI >UUj UjU? lill j ja - jbj !>~°J ^ <*Jil J j~*»j JU 

?>j^I Jjj 'J .UUl Ul : J>: jU' .aUU 


Hadits riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda: 

Allah Taala menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit dengan tangan kanan-Nya, kemudian 
berfirman: Akulah raja! Manakah raja-raja bumi? 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 







».«♦ / / > o wU. o/ o y 

! y. js 

^ * o , * 0 ^ ^ ^ l / / 

dt.Lj ^j .LJLjiJi ^&jj '■"djUJJl J^ - j yp <011 u» jJsj :^J^oj ♦uJP’ <ojJ «OijJ J y**j Jls 

j*i . 4 JU^j J>j^i ^>: vjj^&jl Jji ?jjjlSJl ji( .^JLji bi : J>: jJ- m j 4 ' 

jl jji VJjjGrji jji .iuii bi :J>: 


Hadits riwayat Abdullah bin Umar Radhiyallahu’anhuma, ia berkata: Rasulullah bersabda: 

Allah Taala melipat langit-langit pada hari kiamat, kemudian menggenggam langit-langit itu dengan tangan 
kanan-Nya, lalu berfirman: Akulah Raja! Manakah orang-orang penguasa yang suka menindas? Manakah 
orang-orang yang sombong? Kemudian Dia melipat bumi dengan tangan kiri-Nya, lalu berfirman: Akulah 
Raja! Manakah orang-orang penguasa yang suka menindas? Manakah orang-orang yang sombong? 


Padang Mahsyar (Tempat Berkumpul Di Hari Kiamat) 


: J\i .«u«j / J^Jj Jp 

o U / o^ / ^ ^ ^ ° o * 6 * o * > s * o ' 

X*p cs-ljip cs-UJj 'Js> AaljflJl ^JJ jjuil ^Loj Adp <OJl < 01 ' Jj~*>j JlS 


Hadits riwayat Sahal bin Saad Radhiyallahu’anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam 
bersabda: Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di tengah padang berwarna putih agak kemerahan bagai 
dataran yang bersih di mana tidak ada tanda-tanda penunjuk untuk seorangpun 


:°cJli .&J\s Jp 

Je°/i°\ fjd} ^Jjii Jp ^Loj aJp Jil Jil jjl»j cJlJ 

JoljjaJl Js: jlii lil j^ U VJLa>: j^JJl [48/ ^ y.\l {olJUlJlJ 


Hadits riwayat ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha , ia berkata: 

Saya menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alahi wassalam tentang firman Allah ‘Azza wajalla: “Dihari 
bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian juga langit” (QS Ibrahim 48), dimanakah manusia ketika 
itu ya Rasulullah?” Beliau menjawab : “Di atas jembatan (titian)” 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 




Pertanyaan Orang Yahudi Tentang Ruh 


: Jli p Jp 

il 4^1 v«p j»j lOj^- ^pjL-j aJ|£ 4U' 4"*°' ^ U^j 

i^jLj ^ lL a j —j *j 1'tuil j%Sylj U :'jJUi , — jjl' 9 jJLj :^a*J Jlii .aj^J' 

tuu- j" ^3i ciu .6 jii , c jji j. iitJ 4' ^uj jyu : ijjta .Jjj»j& 
:jti y-jii j> f Uii cuii jii .4 ^j; 4 cuui .uc, uu >J ^ii . 4 -j 
.[85/ ^JI] {U V! 4*j' cr» ^»j{ Uj jif > J- j> ji , c j> -J. iisjit-j} 


Hadits riwayat Abdullah bin Masud Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Ketika aku sedang berjalan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam di suatu tanah pertanian di mana 
beliau bertongkatkan sebatang pelepah korma, tiba-tiba beliau lewat di hadapan beberapa orang Yahudi. Lalu 
mereka saling berbicara dengan yang lain: Tanyakanlah kepadanya tentang ruh! Kemudian mereka berkata: 
Apakah yang membuat kamu sekalian bertanya kepadanya? Dia tidak akan membalas kamu sekalian dengan 
sesuatu yang tidak kamu sukai. Lalu sebagian mereka berkata lagi: Tanyakanlah kepadanya! Lalu sebagian 
mereka datang menghampiri Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam untuk bertanya tentang ruh. Rasulullah 
Shallallahu alaihi wassalam terdiam tidak memberikan jawaban apapun, sehingga aku tahu beliau sedang 
diturunkan wahyu. Aku tetap berdiri di tempatku. Seusai wahyu turun, Rasulullah Shallallahu alaihi 
wassalam membacakan ayat: Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: Ruh itu termasuk 
urusan Tuhanku dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit 


Terbelahnya Bulan 

: Jli p Jp 

AaLp L<r Ug J ^aLaOJ <L%L£- jJJ i ^JU? J J«*»J ^Lp j OJ}} ! 


Hadits riwayat Abdullah bin Masud Radhiyallahu’anhu, ia berkata: Bulan terbelah menjadi dua pada masa 
Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Saksikanlah 
oleh kalian 


»,*♦ 0 > 0 ./ 0 0 / 0 /* 

.iJA*»-4 «OlllaLp 

/ n» / 0/ ^ s s ^ / 0 / ^ /* 0 // / ^ ; 

$djj A cdUo jLaj! lij u^-Uj <lLp <oj! ^U? <oj) Jj-»°j LUj 

^ / / // 1 * /* 0 / 0 

Ij-X^ “d : JL oj Aalp <0l! <0J) Jj-/>j Li Jlfl3 .<Uji <0fli3j cJm^eJ) 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 





Hadits riwayat Abdullah bin Mau’ud Radhiyallahu’anhu, ia berkata : 

Pada suatu ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam di Mina, maka bulan terbelah 
menjadi dua. Sebelah dibalik gunung (bukit) sebelah lagi disampingnya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi 
wassalam bersabda: Saksikanlah oleh kalian! 




jJ cOjULiJl .4 jI J <Ll£ ^ JIjJ <iSCa Jjil 


Hadits riwayat Anas bin Malik Radhiyallahu’anhu: 

Bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam untuk diperlihatkan kepada 
mereka satu mukjizat (tanda kenabian), maka Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam memperlihatkan kepada 
mereka mukjizat terbelahnya bulan sebanyak dua kali 


N ^ ' / / 0 V // y 

^L-JJ <Uylp J J^J ^jjl ^jP 


Hadits riwayat Ibnu Abbas Radhiyallahu’anhu: Sesungguhnya bulan pernah terbelah pada masa Rasulullah 
Shallallahu alaihi wassalam. 


Kesabaran Allah Tiada Taranya 


: Jli 

_j 4 j 1 .JJrj y* <&\ 'j* djul*j i£i\ ys *jLp\ Sl :^-Ljj <Ll£ 4Jil JjJ>j Jl3 

o * »* o ss o o. .y / s * » * * \ I x 0 

(^jjij ys cajjji <u Jjctuj c<u 


Hadits riwayat Abu Musa Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Tidak seorang pun yang lebih sabar mendengar sesuatu 
yang menyakitkan selain Allah, karena meskipun Allah disekutukan dan dianggap memiliki anak, tetapi 
Allah tetap memberikan kesehatan dan rezeki kepada mereka 


». ♦♦ o ♦♦ o . o s o y 

ji j£" 

<d JjAjcju -( JUj <&\ j^ <uuJL*j £2>\ ^s jLp\ J&-\ U :^Loj <lLp <0J' ^^L^ < od Jj~°j J^ 

^ ^ / / jl 

o o* 0 o 0 ♦ . X o >♦♦>© x \ \ * ' ' S * S i* \' * t • 0 \' 0 " i* * 

p $Jfl*Jj ^-3 Ujj j*-^jjJ dJJi jAj ci-Uj <U OjA*?uj cl-b 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 






Hadits riwayat Abdullah bin Qais Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Tidak ada seorang pun yang lebih sabar mendengar sesuatu 
yang menyakitkan daripada Allah, karena meskipun mereka menyekutukan Allah serta beranggapan bahwa 
Allah memiliki anak, tetapi Allah tetap memberikan rezeki, kesehatan serta menganugerahkan apa yang 
mereka minta. 


Orang Kafir Bersedia Menebus Dirinya dari Siksaan Neraka 
dengan Dunia dan Seisinya 

^ . x 

'p clS"I ctgld Uj LJJ' dJJ CJIS^ ji :\j\js> jllJl JJii JjaSj ^Ujj 3 jl? <*wl J jaj :Jli 

X S> 0 O S S XX XX^J^X J jj ^ 

-*x 0 f <<1 4 » • f X x - 7 - * x 0 fx . ♦ x 0 *xOfx »0 > 0 x f 0 w * 0 „ x ♦ 0 x x t° n 4 ' / 

<c-*?-l) LjCJ 2 j)l :^il ^ Cj'j 'Ca Jja' cL« Oijl A 3 : Jj£i .^*j :JjiL 3 

u>5i ^i cili .jJji ciUii Sij (Jii 


Hadits riwayat Anas bin Malik Radhiyallahu’anhu: 

Dari Nabi Shallallahu alaihi wassalam, beliau bersabda: Allah berfirman kepada penghuni neraka yang 
paling ringan siksaannya: Seandainya kamu mempunyai dunia serta isinya, apakah kamu akan menebus 
dengan semua itu? Orang itu menjawab: Ya. Allah berfirman: Aku telah meminta darimu yang lebih ringan 
daripada ini ketika kamu masih berada di tulang punggung Adam, yaitu agar kamu tidak menyekutukan-Ku 
dengan sesuatu (aku kira beliau juga bersabda) dan Aku tidak akan memasukkanmu ke neraka. Tetapi 
kemudian kamu enggan dan tetap menyekutukan-Ku 


• J^ dJJU J) j<S\ Jp 

djai s-J-° d«JJ jJ CjIjI :<ULflJl ^jj yliJj Jlij : Jli ^Loj cL <tijl ^^L^ ^ji\ 

ClJi jA j~*j\ cJco lii : J Jli-3 Jj£i cuS' , l 


Hadits riwayat Anas bin Malik Radhiyallahu’anhu: 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda : Tuhan Yang Penuh Keberkahan dan Maha Tinggi 
menanyakan kepada seorang ahli neraka yang amat ringan siksaanya: “Bagaimana kalau sekiranya engkau 
mempunyai emas sepenuh bumi, maukah engkau menebus siksaan dengan itu?” dia menjawab : “Mau !” 
Maka dikatakan kepadanya : “Sesungguhnya telah diminta kepadamu hal yang lebih ringan daripada itu“ 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 




Orang kafir akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan di atas wajahnya 


: ol ‘dJJU Jj j«j\ °j& 

JJ* oCiwai ^LJl j-JJl : JV5 ? iiCdJl j3lSJl j^u Jj~oj Ij 

0 / 0 / / ' J 

?4«La5I ^jj 4^?"j jl Ijili cLjldl ^ 


Hadits riwayat Anas bin Malik Radhiyallahu’anhu: Bahwa seorang lelaki bertanya: Wahai Rasulullah! 
Bagaimana seorang karir dikumpulkan dalam keadaan berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? 
Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam menjawab: Bukankah Tuhan Yang membuatnya berjalan di atas 
kedua kakinya di dunia juga berkuasa untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat.? 


Kesenangan dan Kesusahan di Dunia Mudah Dilupakan 


: Jli .dUU jJ\ Jp 

^3 .iiCflJl ^jo cjLJl JJ&J djojl ^JtSlj ijM J 4Jttl Jj~oj Jl3 

\j IJJjlj .Sl :Jjiis ?Uai dJLj j* Jw» ?Jai I • j~>- C-jIj Ja jjl |j :Jlij jLJl 

jjl Ij :J J\iL3 .<C^Jl ^3 ^wja*3 .Jjt}\ Jjfcl jjs cJJaJI ^3 llojj j^JJl a2i>Ij ^jij !<-Jj 
Sjj .Jai j^ U® !^Oj U !illj .S? : Jj£i ?Jai oOJo dJL> j* Ja ?Jai Jojo CjJj Ja !^iT 

^'j 


( » «/ . ofx 

Ja 3 OJUo CjI 


Hadits riwayat Anas bin Malik Radhiyallahu’anhu, ia berkata : 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda : “Pada hari kiamat, dihadapkan seorang yang akan menjadi 
penghuni neraka yang mana didunia dia memperoleh penghidupan yang amat mewah, lalu dimasukkan 
sebentar kedalam neraka. Kemudian ditanyakan kepadanya : “Hai Anak Adam ! Apakah engkau merasakan 
sedikit kebaikan ? Apakah engkau telah mengalami sedikit kesenangan (kenikmatan) ?” Dia menjawab : 
“Tidak ! Demi Allah, Ya Tuhanku ! “ Kemudian dihadapkan seorang yang akan menjadi penghuni surga 
dimana dia termasuk orang yang paling sengsara didunia, lalu dimasukkan sebentar kedalam surga, kemudian 
ditanyakan kepadanya: “Hai anak Adam ! Apakah engkau merasakan sedikit kesengsaraan ? Apakah engkau 
mengalami sedikit kesusahan ?” Dia menjawab : “Tidak ! Demi Allah, ya Tuhanku ! Saya tidak mengalami 
sengsara dan tidak merasakan susah sedikitpun.” 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 




Perbuatan baik orang kafir langsung dibalas didunia, Orang beriman dibalas 

didunia dan akhirat 


: cdUU J j~j\ Jp 

2 ^ ^ o s ^ \ 2 x x 

Igj Clldl J .<uJJ- 1 1*jfi ^JJaj Jiil Jl :^Loj <lAp Jw' j3iI Jj~jj JlS 

J . 5 ^! J\ \l\ .iji)i J i i# U oiL-Ju ^Uiai yiiii £ij . 3 y-vi ^ 

o ^ 2 ' o ^ 

tgj iSj^H 


Hadits riwayat Anas bin Malik Radhiyallahu’anhu, ia berkata : 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda : “Sesungguhnya Allah tidak merugikan perbuatan baik 
orang beriman. Diberikannya balasan didunia dan diberikannya pula di akhirat. Adapun orang kafir, 
diberikan makanan (rezeki) didunia, karena perbuatan baik yang pernah dikerjakannya karena Allah. Sebab 
itu, setelah diakhirat dia tidak mempunyai kebaikan yang patut diberi balasan. 


idUU J jJ\ Jp 


? / O 2 * / / / 0 55 S ' 

‘i />j J»^p lil jil^Jl jl : JLij xjs- ajs! <os! Jj^j J** c 

x x a ? s o x» & / o . x 

/ * ,x X0i2 * ♦ **o 22„s2s **x ♦ 2 X. x x o 1 ]».,,♦ 1 o J» #. . 55 fx 


.XX 

4jl 


Js* cCildl J 'ii )) aJL*j j 5 t g3 <d 


Hadits riwayat Anas bin Malik Radhiyallahu’anhu, Sesungguhnya ia meriwayatkan hadits dari Rasulullah 
Shallallahu alaihi wassalam : “Sesungguhnya orang kafir apabila mengerjakan perbuatan baik, maka karena 
perbuatannya itu ia diberi makanan (rezeki) keuntungan dunia. Adapun orang beriman, maka sesungguhnya 
Allah menyimpan kebaikan tersebut untuknya di akhirat dan diberikan pula kepadanya rezeki di dunia karena 
kepatuhannya (menjalankan perintah Allah). 

Pasukan Iblis Menimbulkan Fitnah (Kekacauan) 


: Jli Jp 

J jjlJa^Jl djJu jf jJ lli jlSalJjl j! :Jj£j <u!p <0Sl ^J)l 

. .X o 

o 2 xo x ,oo 55*. ♦ o ✓»/ xx» 


Hadits riwayat Jabir Radhiyallahu ‘anhu ,ia berkata : 

Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Sesungguhnya setan telah putus asa untuk 
disembah oleh orang-orang yang mengerjakan sholat di Jazirah Arab, tetapi masih mempunyai harapan untuk 
menghasut (menimbulkan permusuhan) antara sesame mereka. 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 





: Jli m j>\*r Jp 

J y ss L3 oljt.j^sJl j*4^l! jJJ* ^! • Jj^d ^JLjj <u1p <00^ ^L^ ,^J)l C«ju~*> 

JxO* 0 >>»,0 f >/0 0 Jl J< » O f ♦ X . £* . 

<C3 « ^ /vUpI O-Lp * ^ «>.^ouJl 


Hadits riwayat Jabir Radhiyallahu ‘anhu ,ia berkata : 

Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda : “Sesungguhnya singgasana iblis berada 
dilautan dan dikirimnya pasukannya, lalu mereka menimbulkan fitnah (kekacauan) antara sesame manusia. 
Maka orang yang paling mulia dari pasukan itu dalam pandangan iblis adalah yang paling besar 
kemampuannya dalam menimbulkan kekacauan. 


: Jli c ji lir 

.ob' sCju» C' •$- L^Jl J : ^ JL )j cIp ajii ^L? ajj' JJli 

^j JJi .Lc cJ uL U : JjiJs .liiTj IaST CwL< 3 : JjiJs jJawL-l ^-gLaPl iljua <tla 

X J>J> S S S S Ox* 0 JI JJ ^ xJ> 

/ of 0 // *o Jo 0 0 JU ♦ . ♦» f/ 0 . / 0// i/0/ ^ *♦/ * £/- > >^/ / . / t 0 **/* 0 J« / f / 

CjI ^*j : Jj^Jjj <Ca <lJwL3 Jli .<Ulj^l ^jJj C*3 j3 <Lo jj U ; JjiLs ^_»wL*-l 


Hadits riwayat Jabir Radhiyallahu ‘anhu ,ia berkata : 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda : Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya 
(markasnya) diatas air (laut), kemudian dari situ dikirimnya pasukan. Orang yang paling mulia 
kedudukannya ialah yang paling besar jasanya menimbulkan fitnah (kekacauan). Salah seorang diantaranya 
datang (melaporkan) : “Saya telah berbuat begini dan begitu... ! “ iblis menjawab : “Engkau tidak berbuat 
apa-apa”. Kemudian datang pula seorang yang lain melaporkan : “Orang itu belum saya tinggalkan sebelum 
saya berhasil memecah belah antara dia dengan isterinya.” Lalu iblis memuliakannya dan mengucapkan 
kepadanya : “Engkaulah yang paling baik”. 

Setiap Manusia Mempunyai Jin (setan) Pendamping 


:lj!li 


■~Jr W- (, 

(ja <uJ j3 <u JjTj L3j ^! <L-f U :^JLoj <cIp <djl <od J j~jj t 

pu V! Jyk 4* ^Ll iil d\ .JjJlj : Jli lil J^ L 


Hadits riwayat Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu ,ia berkata : 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda : “Setiap orang diantara kamu, diwakilkan kepadanya teman 
dari bangsa jin.” Mereka bertanya : “Engkau juga begitu, ya Rasulullah ? “ Nabi menjawab : “Dan aku juga!, 
Tetapi Allah menolong aku menguasainya lalu dia menyerah (islam). Oleh karena itu dia tidak menyuruhku 
melainkan berbuat kebaikan” 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 





* * \ * s S 

‘cJli ^JLoj <lJIp iil ^Dl caLJIp jp 
.£U?! L <^lj3 s-li^3 .<l!p OjAS cJli .*>CJ lajJp ^ji" ^*-Loj «cJ-P- <Jll «&! Jj~oj L! 

Jl_0 iil J}1»3 J\ii ^cJUlL» JL- JlL jUj" Si J LJ :ciii "?oJpf liLJlP L ?cJJU" JU3 

^aj :cii, ^*o: Jli ?LlSaI2o ' !o&! Jj~oj L :cJli "?cUlialL Us.1^- Jif :^Loj Jp <&' 
^ilof jjL <Qp ^j ^ySsJj .^-*k Jli !<Ji' Jj-*»j L ?cJjwj :cJ3 .^*o: Jli ?UL«J! JS* 


Hadits riwayat ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha, istri nabi Shallallahu alaihi wassalam ,ia berkata : 

Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam keluar dari rumahnya pada suatu malam. Kata 
‘Aisyah: “Lalu saya merasa cemburu kepada beliau.” Kemudian Nabi datang dan melihat perbuatan saya, 
lalu beliau bertanya : “Apa apakah hai ‘Aisyah? Cemburukah engkau ?” Saya menjawab: “Mengapa tidak 
akan cemburu orang seperti saya ini terhadap orang seperti engkau !” Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam 
bersabda: “Apakah setanmu datang?” Jawab ‘Aisyah: “Ya Rasulullah ! Apakah ada setan yang 
menyertaiku?” Jawab Nabi: “Ya” Saya bertanya: “Juga setiap orang ?” Jawab Nabi : “Ya” Saya bertanya: 
“Dirimu juga, ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Ya, tetapi Tuhan menolongku untuk menguasainya sampai 
dia islam” 


Tidak seorang pun masuk surga karena amalnya, 
melainkan karena rahmat Allah 


w / o/ > X 0 ' 


\j ?Ul|l *>!j :Jo?rj Jli .aUp \jJ-\ JJ : Jli <uf ^Loj <cIp <&! <Jj! J j-oj ^jp 

!ji-Lo ^j^Jj .ILLjo <La <dii! ^o-LJLo ^! .i$\j\ S?j : Jli !<di! Jj-*>j 


Hadits riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu: 

Dari Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam. bahwa beliau bersabda: Tidak seorang pun di antara kalian yang 
akan diselamatkan oleh amal perbuatannya. Seorang lelaki bertanya: Engkau pun tidak, wahai Rasulullah? 
Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam menjawab: Aku juga tidak, hanya saja Allah melimpahkan rahmat- 
Nya kepadaku akan tetapi tetaplah kalian berusaha berbuat dan berkata yang benar 


:Jli .y\J: Jp 

.jU5l djM^u *ij .<cj! <ULp !aLi J^-Lo *j : Jjpo ^Loj <u!p <oj! c *»—q 

«dl! <L?-jO *>j! .lo! *>Jj 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 





Hadits riwayat Jabir Radhiyallahu’anhu, ia berkata : Saya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wassalam 
bersabda: “ Amal seorang diantara kamu tidak akan memasukkannya ke surga, dan tidak akan 
menyelamatkannya dari neraka. Tidak pula saya. Melainkan dengan sebab rahmat dari Allah.” 


♦. ♦« w / o/ > f o / 

:JIS ^l 

: Jli jil JjLj u; Yj :S’ji .ihi ^ [,4 -.^j J-e> J2l Jli 

A . o s 55 s s 

<U^-jj oyyuj <Ua <OiJi ^C^jcu Jl .ui 


Hadits riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda : Tiada seorangpun diantara kamu yang dapat diselamatkan 
oleh amalnya. Mereka bertanya: Engkau juga tidak, ya Rasulullah?. Beliau menjawab : Aku juga tidak, 
melainkan bahwa Allah melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepadaku. 

Memperbanyak amal dan bersungguh-sungguh dalam beribadat 


o «/■ o ( > », ^ 

i<LxJii 0jJuJ' <jP 

dJli <d)l 'ys> aij LaISjI :J Jli3 .oUai c^t&u' Jj&- <l!p L)' 

lalp d°j^\ ^i\ : Jlai /y >-\3 Uj cJLui U 


Hadits riwayat Mughirah bin Syu' bah Radhiyallahu’anhu: Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wassalam 
mengerjakan salat sehingga kedua telapak kaki beliau membengkak, lalu beliau ditanya: Apakah engkau 
masih membebankan dirimu dengan beribadah seperti padahal Allah telah mengampuni dosamu yang 
terdahulu dan yang akan datang? Kemudian beliau menjawab: Apakah aku tidak ingin menjadi seorang 
hamba yang bersyukur 

:cJli .CiulP Jp 


J>j Ij :c1jIp cJlS .o*A^-j ji aJd Jj»- lij c^-Ljj <l!p <&' <&' Jj-°j JlS” 

IjIp 'Sjf\ *j\£\ IciJlP Ij :Jla3 ^.'y>-\3 Uj clui U Cli jip Liij cl<La ^waj' !<0i' 



Hadits riwayat Aisyah Radhiyallahu’anha, ia berkata: 

Jika Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam melaksanakan salat, beliau berdiri (lama sekali) sampai kedua 
kaki (telapak) beliau pecah-pecah. Aisyah Radhiyallahu’anha bertanya: Wahai Rasulullah, kenapa engkau 
berbuat seperti ini padahal dosamu yang terdahulu dan yang akan datang telah diampuni? Lalu beliau 
menjawab: Wahai Aisyah, apakah aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 




Surga dikelilingi oleh yang dibenci nafsu, 
Neraka dikelilingi oleh yang disenangi nafsu 


: .dJJU j«j\ Jp 

Otjg«tlb jhJl uJc* j .OjlSJdb I C.-ii?- :^JLoj dill JJjl Jj—>j Jli 


Hadits riwayat Anas bin Malik Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda : Surga dikelilingi oleh yang dibenci nafsu dan neraka 
dikelilingi oleh yang disenangi nafsu. 


Kenikmatan Surga 


W / O/ > *- o ^ 


^ ^ biaii :>■ > * Jli : .,0-j U* A ^ > 

0 S SS \ / 0/ / / / 1« ^ ^ / / 

U jJj ^Jiu Idjll ^9 dJJi (JIJUao .jJk> t__l9 jiai- Jil *^j cOfj 

.[17/ Su^Ji/ 32] {djLji tyir Uh > ^J ^i 


Hadits riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Dari Nabi, beliau bersabda: Allah berfirman: Aku sediakan untuk hamba-hamba-Ku yang saleh sesuatu yang 
belum pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga serta tidak terbesit dalam hati manusia. 
Bukti kebenaran itu terdapat dalam Alquran: Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk 
mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa 
yang telah mereka kerjakan (QS. Assajdah:17) 


Di surga terdapat sebatang pohon yang luas bayangannya tidak dapat ditempuh 

selama seratus tahun berkendaraan 


w / 0 / > *- o ^ 


<L^la l^JJo ^9 £>> Oj^tJJ >dl ^9 jl : Jli (^Loj Aip <011 <011 J>j Jp 


Hadits riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu: 

Dari Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bahwa beliau bersabda: Sesungguhnya di dalam surga itu 
terdapat sebatang pohon di mana seorang pengendara (harus) menempuh luas bayangannya selama seratus 
tahun 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 





S? IgJJ? ^ L^l^Jl V 4^1 ^9 Jl : Jli ^L°j <lL> «ojI ^^L^ <&! JjLj Jp 


l^pdni) 


Hadits riwayat Sahal bin Saad Radhiyallahu’anhu : 

Dari Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam, beliau bersabda: Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 
sebatang pohon di mana (jika) seorang pengendara berjalan di bawah bayangannya selama seratus tahun, ia 
tidak dapat menempuhnya 


* o / 

o f i 0 ' i 0 ' 

c<^j*X?xj! ^! jP 

jJjl JJJgJJ' i!j5fJl L-^ljJl 5il^Jl ^9 j! : Jli ^L» j <l!p Jil ^^L^ ,^1)! jp 

/ 0 / / 


Hadits riwayat Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu’anhu: 

Dari Nabi Shallallahu alaihi wassalam, beliau bersabda: Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebatang 
pohon di mana (jika) seseorang menunggang kuda terlatih yang berlarinya selama seratus tahun tidak dapat 
menempuh luas bayangannya 

Keridhaan Allah lebih Utama daripada Kenikmatan Surga 


^ O /• 

O^*. 0 S £ 0 S 

ic£j-bxJl -Ljuo ^! jP 

n4j . jjd : Jjjjii !^Jl JJbf u: :L*ji Jj^ J>1 il Jl : Jli ^L-j <Op il ^J)! Jl 
UmLpI aij !uj U J L) Uj : JjijLd j JU :Jji*3 .jJjJj ^9 ^UxJ!j .jJj-iLo j 

s-^Jj J^!j !<—Jj U :JjJ jL 9 j-o JJa5' ^t^JaPl Sl' :Jjil9 .dJiU- j0 liLl Ja*J jj U 

laJl 6Jju ^IJIp Ja?xLf .^'JLj J^' : JjiLi JJai^ 


Hadits riwayat Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu’anhu: Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wassalam bersabda: 
Sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni surga: Hai penghuni surga! Mereka menjawab: Kami 
penuhi seruan-Mu wahai Tuhan kami, dan menyambut kebahagiaanMu dan segala kebaikan ada di sisi-Mu. 
Allah melanjutkan: Apakah kalian sudah merasa puas? Mereka menjawab: Kami telah merasa puas wahai 
Tuhan kami, karena Engkau telah memberikan kami sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun 
dari makhluk-Mu. Allah bertanya lagi: Maukah kalian Aku berikan yang lebih baik lagi dari itu? Mereka 
menjawab: Wahai Tuhan kami, apa yang lebih baik dari itu? Allah menjawab: Akan Aku limpahkan 
keridaan-Ku atas kalian sehingga setelah itu Aku tidak akan murka kepada kalian untuk selamanya 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 





Ghurfah , Tempat Kediaman Para Nabi di Surga 


Jjs.\j2 \j£ «u^Jl ^3 <ii^*Jl Jjs-l J2 <l^s}\ JJ&! Jl : Jli ^Loj <lL£ <&' <&' Jdl 

S-U-Jj' ^3 t^/TjSd' 

Hadits riwayat Sahal bin Saad Radhiyallahu’anhu: 

Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Sesungguhnya penghuni surga akan melihat 
ghurtah (tempat yang tinggi) di surga sebagaimana kalian melihat bintang di langit 

o x 

O^*. 0 X ? 0 X 

-Ljuo ^! 

\jS <,^3j 3 cijjJl JJfcf Jjs-i J <u^Jl JJsi Jl : Jli ^Loj <lIp di! ^L^ Jii! Jj~oj di 
lo :ljJli .U J-UoUd i jXdJ! j\ JjLJJl (ji^Jl jjlaJl c£jL) 1 j£\Jl Jjs.1 jiJ 
dib 1 jloT JlJrj c£-L5lj :Jli .jja jIp I^aL .s-L-iSl! JjL« dJlIj !d)! Jj~oj 

^j-Loj-oJl lji-L^j 


Hadits riwayat Abi Sa’in Al-Khudri Radhiyallahu’anhu: 

Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Sesungguhnya penghuni surga akan melihat 
penghuni ghurtah (mahligai tinggi) diatas mereka sebagaimana mereka melihat bintang bercahaya yang jauh 
di ufuk timur atau barat karena perbedaan tingkat kediaman diantara mereka. Mereka bertanya : Ya 
Rasulullah! Apakah itu tempat kediaman para nabi-nabi yang tidak bisa dicapai selain mereka? Beliau 
menjawab: Benar, demi Dzat yang diriku dalam kekuasaanNya. Yaitu orang-orang yang beriman kepada 
Allah dan membenarkan Rasul-rasul. 


Pasar Tempat Pertemuan Pada Hari Jum’at di Surga 

cdUU J J\ Jp 

^ ^ ^ ^ 

'Ja julii IJ .^Ur jr JJ *J\ jb j: jii (Jl-j <Up iin sj of 

/ / / ^ / '*/'/' ✓ 

/ ji ^ ^ / ✓ / / / ^ / / 

8 j | »0**/-* . ». / / / .00 2 . 0 .3 , X 0 . ••/ 0 OlOf *. t 0 f 0 X ♦ . » . / / / } * 0 O s •> 0 , /,/ 0 0 ^ ^ ♦ 

JjAJ . jJL^-j LL^- IjOlOjl dij Jj*?-j«3 . jJLorj LL?- JjOlOj«3 .j^jLoj ^Aj^-j J 

/ / / / / ///// / 
/ / > / / ji ^ / ^ / / . ^ / 

.(./ / / . ^O ^ // 0 X 0 .$0 X 0 , ./ 0 J 1 }?/ .0*0 «♦/•♦ .•./ / / , S^O ^ , XX 0x0 ^0x0, , X O J O |0 ? 

aL^-j LL^- U-Lj -Lj !<*)!'j cji-Uj :djJj^-3 . aL?-j LL^- U-Lo j»j^jl »Lj !<i)l!j jJLI 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 




Hadits riwayat Anas bin Malik Radhiyallahu’anhu: 

Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: 

Sesunggunya didalam surga ada sebuah pasar dan penghuni surga datang kesitu setiap hari Jum’at. Maka 
bertiuplah angin utara menghembus muka dan pakaian mereka. Karenanya mereka bertambah cantik dan 
tampan. Lalu mereka pulang ketempat isteri-isteri mereka dan mereka juga bertambah cantik dan tampan. 
Isteri mereka berkata : “Demi Allah! Sesungguhnya engkau bertambah cantik dan tampan sesudah berpisah 
dengan kami. Mereka pun menjawab: Kalian juga, demi Allah sungguh bertambah cantik dan tampan 
sepeninggal kami. 


Rombongan yang pertama kali masuk surga 
Wajahnya seperti bulan pumama 

$jj~p Js jJs-Lu Jjl cM :^Loj Js- <&' ^oliil jj\ Jio |*J j\ ^l Jp 
. JtsBl jL?Tjj jfi\ JisJ .S-UJjl J t^iTjST !jlj?f Js LgJLi I^lj .jUJ' 

x . 0 55 a 

9 / O f * . ♦ .// 0 I * . . x x x . x «0 x $9 x 9 

OjPl <L?JI j Laj .^?Jjl s-ljj j~o ^ j 


Hadits riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Abul Qasim Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Sesungguhnya rombongan yang pertama kali memasuki 
surga itu bagaikan bulan purnama, kemudian rombongan berikutnya seperti bintang yang terang-benderang 
di langit. Masing-masing mereka berpasangan dua orang yang sumsum betisnya terlihat dari dalam daging 
dan di dalam surga tidak ada seorang pun yang tidak berpasangan 


&jjs Js- <t^Jl jjA^Lb s j^j Jjf jl : ^Loj Js Jil Jil Jj~oj Jli : Jl£ ^l Jp 

*ij j' jJjj .ds-tj?! ts-ULJl j (.(Sj^ JL5»I Js ^jjJb jjjJlj .jjJl JJ jajb\\ 

9 s 99 0 0 S» ixxJ»xxJ» s s 9 y 

,fijJ*^l ^Ajfi\^uaj . jjLtwJ' ^^vjjj p ghULai . jji&J *jj jjk^UUkJ *$J jjkjjU 

x a xx ^ J»x x 0 0 x 

» . ^ . x . # 0 ® X X ~ 0 0 f M X 0 i | X X | > / X | X 0 N jO [ J»o i. J»oJ» *. 9 9 9 .xo fx 

^ ctP'ji jj=~o .^1 n^jl 0 JJ^ Jp .-U-lj Jorj Jk- Jp (H}W-» .J-*J! JJ* J' n^-l Jj'J 


$.uLj! 


Hadits riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda : Sesungguhnya rombongan yang pertama kali memasuki 
surga wajahnya bagaikan bulan purnama, kemudian rombongan berikutnya wajahnya lebih terang dari dari 
pada bintang yang terang-benderang. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak membuang 
ingus dan tidak meludah. Sisir mereka dari emas. Keringat mereka minyak kesturi. Wewangian (pedupaan) 
mereka kayu uluwwah. Pasangan mereka bidadari yang bermata jelita. Budi pekerti mereka serupa. Bentuk 
mereka seperti bentuk bapak mereka Adam, tingginya enam puluh hasta. 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 




Sehat, Hidup Kekal, Muda dan Tidak Ada Kesusahan Selamanya 

di Dalam Surga 


0/ > 0 f * . 0 S * 0 /• 

lOjJjA ^lj ,L*~o ^l 

} s & s s y s } 0 c <•'' (5 /• /• ^ * s 

JIj .laif lj^il>J *i\3 Ij^wJ d)l ^Su Jl :illa <.^L*>j <l!p 

< < / / o / > / £5 / / / ji o / ^ / S> / / / o / 

. 1 x 1 i)_jCs •>(i i}i«is ji Oi) . 1 x 11 ) Ojjs yi i)Oxs oi ‘pSJ 01 ) . 1 x 1 i)sjii i)3«j oi 
.[43/ jl jS.^1 7] {0)iii3 Uj U)>jj)f Slyi ,iL- of l)i>j} :Jir) > ii> 


Hadits riwayat Abu Sa’id Al-Khudri dan Abu Hurairah Radhiyallahu’anhuma, ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda : Ada orang menyerukan (dalam surga) : Sesungguhnya 
kamu tetap sehat dan tidak akan sakit untuk selamanya. Sesungguhnya kamu tetap hidup dan tidak akan mati 
untuk selamanya. Sesungguhnya kamu akan tetap muda dan tidak akan tua untuk selamanya. Sesungguhnya 
kamu tetap senang dan tidak akan susah untuk selamanya. Itulah yang dimaksudkan firman Allah ‘Azza 
Wajalla: “Dan mereka diseru bahwa ltulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu 
kamu kerjakan .” (QS. A1 A’raaf:43) 


Kemah Penghuni Surga 


OJ-O"" ®** O^.O/- 0 S 

c<Lil j£ c^j*w3 JJ <tWl*LP j£> 

* * •>* /• ^ o o 0 /• ^ N * s 

L&Jji 9 .43j^s«a OjJjJ jfi Ao«?xJ <L^dl ^ jfi jaAJ (1)1 : Jl3 ^Loj <0)1 ^«Jl 

/ / O / jl / ^ / O t s a 

.* O S O * * O X x x 0 I ^ > ‘.0 | / , 0 |0 [ . / 0. 0 .3 i * k.I 0x ,0(5 

W2JU ^jj t\3 .j^JI l. 5jJao .0jlAl ILi yJJ , A~fi 0jwo 


Hadits riwayat Abdullah bin Qais Radhiyallahu’anhuma dari bapaknya: 

Dari Nabi Shallallahu alaihi wassalam, beliau bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin mempunyai sebuah 
kemah di dalam surga yang terbuat dari satu mutiara yang berlubang, panjangnya enam puluh mil, dan orang 
seorang mukmin juga memiliki keluarga di dalamnya yang akan ia kunjungi bergiliran sedang sebagian 
mereka tidak pernah melihat sebagian yang lain. 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami m4romi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 




Tentang Neraka 

Panas Api Neraka Tujuh Puluh Kali lipat Panas Api dunia 


ox J f o 


0 & £J3x J x x \ . . & x 

x o . 0 > /OO/ 0 0 J s s J 0 . J **0 J ». ♦ x 0 ,x ».*♦ | | 

y~ j* '^j^ js*!- 0 j’ 0 s-j^ c f‘ 5 ' 4>' *^jd cr" c0 *^ P ju : Jli <*Js- 4»i j~p oi 

.Is-j^- j~**>j <U1*£j l^lip cija3 : Jli !<&! Jj~oj Ij cOl^J CJli^ jl !<0ilj :ljJli 

- ^ 0 Jjl 

Jia LgAS' 


Hadits riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu: 

Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Api kalian yang dinyalakan anak-cucu Adam adalah 
sepertujuh puluh dari panas api Jahanam. Para sahabat berkata: Demi Allah, bila sepanas ini saja sudah 
cukup wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam Beliau bersabda: Sesungguhnya panas api tersebut 
masih tersisa sebanyak enam puluh sembilan bagian, panas masing-masing sama dengan api ini 


Perdebatan Surga dan Neraka tentang penghuni Mereka 


*.♦♦ **X0X> f 0 X 

: J^ -^jtj* j* 

jjjJ^Jl :oA a cJlii .<t^Jlj jJjl c^o-I : ^Loj Ajp <01' Jj~oj J^ 

x X 33 ^ ^ / // 0 ^ / j| J XXX o»x 0 

cJl :aC$J cjirj c4Ji! Jlfl3 .j-TcJJIj »UuJaJl jX?-°Jj :ojjb cJlij .jjjJs£JlJ 
°ja Cl) cJl :®j^J JVij .(s-lcJ °Ja Cl) LL fi\ :Jli Ujjj) s.Uof °Jfi Ch JjJpI 

lajla oa^-lj J^Jj .S-lUf 


Hadits riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Neraka dan surga saling berdebat, lalu neraka berkata: Aku 
dimasuki oleh orang-orang yang suka menindas dan sombong. Surga berkata: Aku dimasuki oleh orang- 
orang yang lemah dan miskin. Lalu Allah berfirman kepada neraka: Kamu adalah siksa-Ku, Aku menyiksa 
denganmu siapa yang Aku kehendaki. (Atau Allah berfirman: Aku menimpakan bencana denganmu kepada 
orang yang Aku kehendaki). Dan Allah berfirman kepada surga: Kamu adalah rahmat-Ku, Aku limpahkan 
rahmat berupa kamu kepada siapa yang Aku kehendaki. Dan masing-masing kamu memiliki penghuninya 
sampai penuh 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 




Tingkatan Siksaan Api Neraka 


0* 0 0 * 0 


^ji 6 J^-vO jjP 

j\ ji3i sj&b ^ .<or ji jiUi teb j* : jii up iii ^ln 

^ s . s o s . s o o 

y ** 0 y ». * * * * * 0 s 0 J 0 s s 0 ) *. * i * * * 0 s 0*0 x 0 

J j^' 4>° (*-^j •**>**" Ji j^' da ^"' J <y ■ 4 av j 


Hadits riwayat Samurah bin Jundab Radhiyallahu’anhu, Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wassalam bersabda : 
Diantara ahli neraka ada yang dibakar api neraka hingga dua mata kakinya. Diantaranya ada yang dibakar api 
neraka hingga kedua lututnya. Diantaranya ada yang dibakar api hingga pinggangnya. Diantaranya ada yang 
dibakar api neraka hingga kerongkongannya. 


Kekal, Tiada Kematian di Akherat 

:Jli ..Lj u o ^jl 

(<->+,£ jjI ^ljj) ^Ll <utST <ULflJl ^jj ojDb s.li^j :^JLoj <l \s> sOiil ^L^ <oil Jj~oj Jli 
?lLa <Jj3 j*3 JU !<iJjl Jj&l \j :Jka^d (L-jJUJI j\j ^ liiolj) jlll'j <L^Jl ^jj o3j-3 
Jli ?lLa JU !jLJl JJfef Ij : JULj Jli .OjDI 'La ,^j6 :>jJ jibj Ojjii^j &jJjJi*& 
!<L^Jl JJfcf U : Jkaj pii Jli <u j*ji Jli .UU>jDl 'La .^Jti : JjJjijj Jjjiiyj 0 jj jlLJ 
:r Loj <Op il il J>l-J fji jL Jli .o> *Ai Sjt Ijllil JJd UJ .o> W Vj^ 
jCit, [39/ (Cy/ 19] {o>*>; H 't*, i& j ^ it oj^ii # 

Clldl Jl 4J_J 


Hadits riwayat Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu’anhu , ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Pada hari kiamat, maut akan didatangkan seperti seekor 
biri-biri yang berwama keputih-putihan. (Abu Kuraib dalam periwayatannya menambahkan: Lalu dihentikan 
di antara surga dan neraka. Kemudian keduanya sepakat tentang isi Hadits selanjutnya.) Kemudian 
disemkan: Wahai ahli surga, apakah kalian mengenal ini? Lalu mereka menjulurkan leher untuk melihat ke 
arah sang penyeru, kemudian menjawab: Ya, itu adalah maut! Kemudian disemkan lagi: Wahai ahli neraka, 
apakah kamu sekalian mengenal ini? Lalu mereka menjulurkan leher untuk melihat dan menjawab: Ya, itu 
adalah maut! Kemudian diperintahkan agar maut (kambing) itu disembelih, lalu diserukan lagi: Wahai ahli 
surga, keabadian yang tidak akan ada kematian lagi! Wahai ahli neraka, keabadian yang tidak akan ada 
kematian lagi! Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam membacakan ayat: Dan berilah mereka 
peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan 
mereka tidak pula beriman. Kemudian beliau menunjuk dunia dengan tangan beliau 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 




Keadaan Manusia Ketika di Kumpulkan Di Hari Kiamat 


:cili X» JIp Jp 

\j :cdd .s ol s oUb» H-jiJl ^jj ^lLJ i o : JjAj «%-L-oj cLp <uil «uil Jc-*.4—»> 

IcijU- \j : ^Loj <ul£ <Jll ^L^ JL9 ^^jJaL j! cUL^- s-LnJl !<0l! Jj~oj 

/ ^ o / J / < / 

0 / ». 0 i 0 / / », 0 *f° £ f -* 0 £ ». 

jja^j ^l ^-g-ja*j jJaj 01 y -Lil jO|1 


Hadits riwayat ‘Aisyah Radhiyallahu’anha , ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda : “Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan 
tidak berpakaian, bertelanjang kaki dan tidak berkhitan.” Saya bertanya : “Ya Rasulullah ! Kaum perempuan 
dan laki-laki jadi satu sehingga masing-masing melihat satu sama lainnya ?” Rasulullah Shallallahu alaihi 
wassalam bersabda: “Keadaan pada saat itu sangat sulit sehingga tidak memungkinkan melihat satu sama 
lainnya.” 


Matahari berjarak satu mil daripada manusia di akhrerat 

: Jli Syj{\ Ji. ilJtijl Jp y\s J ^JLLo Jp 

0 j£j cJjLxJl y c<UJflJl ^jj c^ j ^wo-OJl : Jj£j ^L*>j A*^ <^ *tUl Jj-*»j *i 

.JJa j\ShS ^la 

4_j ^dJl JJJ' ^l cj^jSl' l3L-*waf ?JJdU U iSy\ U !<odj3 : y\s- Jj Jli 

J» J» s s * > ^ s o s s s ^ ' 

, 0 0 S 0 } 0 S OsO ^ ». ,0 ✓/ 0 i 0 ♦ / |. * 0 ti' 0 f 0 *• X | ^ > . &>* . *° r ' * t 1 ** 

LjSo j- 0 ^Lj .A-j^ djSo ^ .jjj*J1 ^ ^JUPl jA3 ^uJl djS*-i : J13 

<oj! Jj~*>j jLLlj jLs .iJUdl (3JDl <w^iL y ^laj .<Lji£- J\ Lj^j y ^-$l«j .LJS"J ^l 

<L3 Jl 0JU ^JLoj <ulp <oil 


Hadits riwayat Salim bin Amir dari Miqdad bin Aswad Radhiyallahu’anhuma , ia berkata: 

Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda : “Matahari didekatkan kepada manusia 
pada hari kiamat sehingga jaraknya menjadi seukuran satu mil.” Salim bin Amir berkara : “Demi Allah, aku 
tidak mengetahui apa maksud Rasulullah dengan mil? Mil jarak dibumi atau mil yang biasa dipakai untuk 
mewarnai (celak) mata. Beliau bersabda: “Menusia digenangi menurut ukuran amal mereka. Diantaranya 
digenangi keringat sampai kedua mata kakinya. Diantaranya ada yang digenangi keringat sampai kedua 
lututnya. Diantaranya ada yang digenangi sampai kedua msuknya. Diantaranya ada yang diberi kekang 
dengan keringat. Nabi mengisyaratkan dengan tangannya ke mulutnya.” 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 






Manusia Berada Dalam Kubangan Keringat sesuai dengan Amalnya 


Os J f 0 


j J* 

£ 0 0 S 0 0 & S S \ \ S & £ 

,IpIj uLdJ c<Ul>iJl cc3>*Jl • Jl3 ^-Loj <LIp <OJl ^L^ <01' J j*oj <1)1 

jii u>i 3> : iiii j\ jf oijif ji ^Jg % 


Hadits riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu: 

Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Pada hari kiamat nanti air keringat akan mengalir di 
tanah sepanjang tujuh puluh depa dan akan menggenang setinggi mulut atau setinggi telinga mereka. Tsaur 
(perawi Hadits) ragu mana yang disebutkan Nabi 


‘ j*p <jd j? 


fjj}j :Jli [6/ jyLdail/ 83] {JlJUli j>\3\ ^jio c^-L>j <lIp ill ^l 


0/. f \.y 0f 0, / * 0 > > / f 

<L)il ciuajl <>! <LnLoj ^3 


Hadits riwayat Ibnu Umar Radhiyallahu’anhu: 

Dari Nabi Shallallahu alaihi wassalam tentang ayat: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan 
semesta (QS: AlMuthaffifin:6) , beliau bersabda: Seorang dari mereka berdiri dalam air keringatnya yang 
mencapai pertengahan kedua telinganya 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 




Sifat-Sifat Penghuni Surga dan Neraka Pada Waktu Didunia 


0 

jUJ p 

U ^>>af *^l ^ ^jj oli cjli ^Loj <t-lp Jil Jil JjJj j! 

s-UL?- iSste ls>- ^JJj .J*A?- JoIp 4^i?J JU JT .lUa ^ji c 

.* o ./ s s a s s / / / . / 

. 0 ^ 0 # > * f 0 > 0/ / f/ 0 > | i ll°ft X0 ® I x -* 0 / / / 0 0 O^ 0 ^ 0». /0 . ♦ ^ 0| . /W, *. ^ ^ 0/f 0 ^ W. / 

Ij5 jCj ol ^ylj C-lLL la Cj» ■y-j .(%-g^p Jp J-kLLJ' (Hjsyl (H^b 

J* dlfli ^JI c^dirtPj ^jJp c^-giioi yi5»j%' JaI J\ Ja.> 4il' d\j .dlkLo <u JjJl >5 U ^ 
«)jL Luii v Lur cOp cj>1j .ul ^ij cuus? ca& uii :jiij .olsj°i jj&! 

S S {t /> 0 /-o s Jt 0 * / * <M * 0 s £ /\ 53 /-/>0 

:Jli .5j> djP-L3 ^-oj lj*L lil !oj :C-Ifl3 .loioji c3Jl yy\ Ji' J|j .JliiLj UjIj 

jS 5 0 0 / / / 0 / 

w / 0 / 4 , /• 0 / . S 5 , 0 / , /°|/ I 0 l -'' ^ «o// ♦ 0 ♦??/ » 0 ^ 0 J J * ./ / to i 0 /-0 . . /• ^ 0^0 0 /-o . 

<C-o>- Cju» LC^- CjwIj .CJLAP (JAU—i JA>IJ .CjJU ^J&jPlj .<Oj^j^C-ol L5 j^C-ol 

. j3 ja 3-Ua.U Ja^Jia JlSal-o ji C^Jl J^!j : Jl3 .UUaP ClpU! Jilij .LL 

jlljl J-®'j :Jl^ .JJp 1 ji cUflUa (^Jjjpj .^-U-aj c^j3 ^£5 J^J u—lflJl (j-Sj (trs^J J^"jj 
Sl ^il JlUxilj .^U ^J SUi <y£> Sl Uj >fcd JLUl cL >3 V ^il LUcaJl :Lu> 

.CJJUj CJULal ^jP ClPiUu >®j *if! *<lj ^-j2o J^"JJ .UU - ji OJj c^Lia <J ^fl2xj 

JiUuJi ^iaScJij " ujuL°i ji jkii '/yy 


Hadits riwayat ‘Iyadh bin Jumar A1 Mujasyi’iy Radhiyallahu’anhu. Ia berkata: 

Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda pada suatu hari dalam khutbah: “Ketahuilah, 
bahwa Tuhanku memerintahkan kepadaku supaya mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui, 
yaitu yang diajarkan Tuhan kepadaku pada hari ini.: Setiap harta yang Aku (Tuhan) berikan sebagai rizki 
hambaKu adalah halal. Dan Aku menciptakan hambaKu semuanya dalam keadaan lurus (mengakui keesaan 
Tuhan), lalu setan datang kepada mereka membelokkan dari agama mereka dan mengharamkan untuk 
mereka apa yang telah Aku halalkan. Setan menyuruh mereka supaya mempersekutukan Aku dengan sesuatu 
yang tidak Aku turunkan keterangan tentang itu . Dan sesungguhnya Allah memperhatikan kepada penduduk 
bumi dan murka kepada mereka, baik bangsa arab maupun bukan, kecuali sisa-sisa (yang baik) dari orang- 
orang keturunan Ahli Kitab. Allah bertirman : Sesungguhnya Aku mengutus engkau (Muhammad) untuk 
menguji engkau dan menguji orang-orang terhadap engkau. Aku menurunkan kepada engkau Kitab 
(AlQuran) yang tidak terhapus karena dibasuh air, dapat engkau baca diwaktu tidur dan terjaga. Dan 
sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku membangkitkan kemarahan kaum Quraisy (menyampaikan 
kebenaran yang tidak disukai mereka) lalu saya mengatakan: “Ya Tuhanku!, kalau begitu, mereka akan 
memecahkan kepalaku dan mereka biarkan seperti remahan roti. Firman Tuhan : “Usirlah mereka 
sebagaimana mereka mengusir engkau. Perangi mereka, nati Kami akan membantu engkau dalam 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 







peperangan. Nafkahkanlah (hartamu) maka Kami akan memberikan nafkah kepadamu. Kirimkan pasukan 
nanti Kami akan mengirim pula pasukan lima kali lipat. Dan perangilah orang-orang yang mendurhakaimu 
bersama-sama dengan orang yang taat kepadamu. Firman Allah : Penghuni surga ada tiga macam : Penguasa 
yang adil yang jujur dan suka memberi. Orang yang mempunyai perasaan belas kasihan dan berhati santun 
kepada segenap kerabatnya dan kaum muslimin. Orang yang berhati suci yang sanggup menahan diri dan 
menunaikan tanggung jawab kepada keluarga. Penghuni neraka ada lima golongan: Orang lemah yang tiada 
menggunakan akalnya, mereka hanya menjadi pengikut dan tiada berusaha mencari harta dan mengurus 
keluarga. Pengkhianat yang tamak, biarpun perkara kecil dikhianatinya juga. Orang yang diwaktu pagi dan 
petang senantiasa menipumu terhadap keluarga dan hartamu. Dan disebutkan lagi: orang yang bakhil (pelit) 
atau pembohong dan orang yang suka berkata kotor. 


Kepada Orang Yang Meningggal diperlihatkan tempatnya 
kelak di surga atau neraka 

**>■ •'» y » “ ^ «y 

:JUL .jJ)l cjJll JJs) jL" jlj . JLJl c^dl JJsf ja jl5T jl 


4^011 >u_ <l)I aJSl diiouj. i J&’ 




Hadits riwayat Ibnu Umar Radhiyallahu’anhuma: 

Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Sesungguhnya apabila seorang di antara kamu 
sekalian mati akan diperlihatkan tempatnya setiap pagi dan sore. Jika ia termasuk ahli surga, maka akan 
diperlihatkan surga, kalau termasuk ahli neraka, maka akan diperlihatkan neraka, lalu dikatakan: Inilah 
tempatmu nanti bila Allah telah membangkitkanmu di hari kiamat 


Azab (Siksa) Kubur 

: J13 Cob" jj Jjj jP 

? s s s 

,<oL" co£i coU- l\ c4*U Jkij cL ajL Js. cjb^Il JS JaJlU J Juj Up k yji UJJ 

0 s 0 / / / / 0 } } / / / / / / -)S // /• /• -)S . 0 /- ^ 

„ £». * / / . ^ o f J •. o / o / t . o / ». | o «* /* # . ^ ^ ♦*** M //of of w / o/ o f f . • . / 

?jiSa' aLa obtJUl : Jla3 (c^jjj^JI Jjij jli Ijj : J13) 4*)jl jl jl jjl blj 

.Ujji > JUi L^l aJU jl" Jlii .Jljj^l > l>"U :Jli oU : Jli ,bf :jJrj Jlii 

/ / / s s 0 s //0 / $ 0 y \ / / / O / / / / 

♦ ,*♦♦ 0 ✓ . /0 | / I /♦♦ f ^ • 11^0 J / O f ♦ » . O M t . !*•'' 0 0 X/ 0 J 1 , f J 1 0 // // | 1° •** ^ 4 t , f - * 0 I ♦ 

JU3 c4^U"jj LUU- JUdl C <tU ^4 -mi! c£»Ul jii)! c-jlJi/ >o j! aSS cCjiaJ c!jidlJJ j! jjA3 

:ij)ii "jiii oi> > iisu i>>" jiii 0 iDi oi> > isb yjs : i>ii "jiDi ci> > isu i>>" 

u cj^ii > isb yj :ijfii "jk Uj j> u cjLi > isb i>>" jii .jl\ ci> > isb 

JdrLl 3 > Dsb :ljJ\i "JllrLl 4^3 > Dsb l>>" Jli . jL Uj l >0 j> 


Hadits riwayat Zaid bin Tsabit Radhiyallahu’anhuma, ia berkata : 

Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 




Pada suatu ketika, Nabi Shallallahu alaihi wassalam berada disebuah kebun milik bani Najjar, beliau 
mengendarai keledai dan kami bersama dengan beliau. Ketika itu keledai tadi miring, sehingga beliau hampir 
terjatuh. Ternyata disitu ada enam, lima atau empat kuburan. Nabi bertanya : “Siapakah yang mengetahui 
orang-orang yang dikubur dikurunan ini?” Seorang laki-laki menjawab: “Saya” Tanya Nabi: “Kapankah 
orang-orang ini meninggal?” Jawab laki-laki tersebut: “Meninggal dalam keadaan syirik (memuja berhala)” 
Nabi berkata: “Sesungguhnya orang-orang itu disiksa dalam kuburnya. Kalau bukan karena khawatir, bahwa 
kamu nanti tidak mau menguburkan mayit, niscaya aku do’akan kepada Allah supaya diperdengarkanNya 
kepada kalian siksaan kubur seperti apa yang aku dengar.” Kemudian beliau menghadapkan mukanya kepada 
kami seraya mengatakan: “Berlindunglah kalian kepada Allah dari ‘azab neraka!” Mereka mengucapkan : 
kami berlindung kepada Allah dari ‘azab neraka. Nabi berkata : Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab 
kubur!. Mereka mengucapkan : Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nabi berkata : Berlindunglah 
kalian kepada Allah dari fitnah lahir dan batin. Mereka mengucapkan : Ka mi berlindung kepada Allah dari 
fitnah lahir dan batin. Nabi berkata: Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah dajjal. Mereka 
mengucapkan: Ka mi berilndung kepada Allah dari fitnah dajjal. 


:J^ y) J j* 

J JUi3 .lJC j> U-bu ^Loj <clp <&' Jj-jj ^ 

9 

. s o 9 — 


Hadits riwayat Abu Ayyub Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam keluar ketika matahari telah terbenam, kemudian beliau mendengar 
sebuah suara dan bersabda: (Itu suara) orang Yahudi yang sedang disiksa di dalam kubumya 

Pertanyaan Dalam Kubur 


? s s s 

1 °) UIJ ail aJp Jjj lil -L*il Jl : jJLoj Up il il J Jv5 

a d>l : Jli ,?J *J\ iJla J J> s cJT U oilo oij: Jli 

k y jii .aiJ' j i^k» aj ii diicl i 0 iDi j j\ > s i : i jiii : ji jjyj ii > 

U-4^ C&l J : ^-L° j ‘LL <041 J~p 


Hadits riwayat Anas bin Malik Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Nabi Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Sesungguhnya seorang hamba jika telah diletakkan di dalam 
kuburnya dan teman-temannya sudah meninggalkannya, ia akan mendengar suara sandal mereka. Kemudian 
ia didatangi dua malaikat lalu mendudukkannya dan bertanya: Apa pendapatmu tentang lelaki ini 
(Muhammad Shallallahu alaihi wassalam)? Adapun orang mukmin, maka ia akan menjawab: Aku bersaksi 
bahwa dia adalah seorang hamba Allah dan utusan-Nya. Maka dikatakan kepadanya: Lihatlah tempatmu di 
neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat di surga. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wassalam 
melanjutkan sabdanya: Maka ia dapat melihat keduanya 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 




^ 0 

[27/ 14] JjiJb 'j^«T jjL( <*i)l c~j}: Jl3 (*-Loj < lL' ^' 

<Lylp dill J*S *W?ta ^g-Jj aM' ^)j ;JjL3 ?Cljj j£ :<J Jlfl-3 .jJiJt <mj\js- cJJj: Jl3 

{aj^"^' Jj LL' SlLJ' J CjL)! Jjijb 'jjaT jj^J' <Oi' ccj} : Jirj jp <Jj3 cJJas ^L°j 


Hadits riwayat Barra’ bin Azib Radhiyallahu’anhu: 

Dari Nabi Shallallahu alaihi wassalam, beliau membacakan firman Allah: Allah meneguhkan iman orang- 
orang mukmin dengan ucapan yang teguh. Kemudian beliau bersabda: Ayat ini turun mengenai siksa kubur. 
Ditanyakan kepada orang mukmin: Siapakah Tuhanmu? Ia menjawab: Tuhanku Allah dan nabiku 
Muhammad Shallallahu alaihi wassalam Itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah: Allah meneguhkan 
iman orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat 


Orang Yang Sudah Meninggal Masih Bisa Mendengar 


idJU J> jJ f Jp 

bl \j : Jlii jJsLli jjs ^Jsbl p jJu Jc 3 2iJ ^j aJIp il il J °JJ^ jf 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ) 

APj U JiJ&rj A3 j*wJi !<Uujj jJ b !<Uujj <CP b 'cAb- <L-a' b !^uJ» ^ Jpr 

^ ^ / s s !S >M / s & ji 

.^ JL oJ <LlP <04! jLtf> Jj3 y’^' «3 . bj^ - ^^oj ^‘^'J L A3 ^ol3 ^bl^ ^^jj 

^jj! L !ojL ^dJ(j : Jl3 ?!jil^- Ib3j !j~^H ^jlj 'j*u—*o !<0)! J j-oj lo :Jla3 

/ / O | J * i° ^*\t* i° * t * 0 S S £ & * 0 fo S f 0 f "l* o J o f 0 * \ ° **\ i y \ y ' 0 t 

j-b l«w Jb !jAJl3 .!j-^v—3 ,t g < j^! , !jm^u 0! Ojj-bJo j ^ ^ ‘K' J .^ > :o jj3' bw ^L—ob 


Hadits riwayat Anas bin Malik Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wassalam meninggalkan tiga orang (musuh) yang mati terbunuh dalam 
perang badar. Kemudian beliau datang kembali dan berdiri dekat mereka. Nabi memanggil mereka denagan 
mengucapkan: Hai Abu Jahal bin Hisyam! Hai Umayyah bin Khalaf! Hai ‘Utbah bin Rabi’ah! Bukankan 
kamu telah mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, sebenamya telah terjadi? Sesungguhnya aku telah 
mengalami apa yang dijanjikan Tuhanku, telah terjadi dengan sebenamya!. Umar mendengar perkataan Nabi 
Shallallahu alaihi wassalam lalu dia bertanya: Ya Rasulullah! Bagaimana mereka bisa mendengar dan 
bagaimana mereka bisa menjawab, sedang mereka telah menjadi bangkai? Beliau menjawab : Demi Tuhan 
yang diriku berada dalam kekuasaanNya! Pendengaran kamu terhadap perkataanku tidak melebihi 
pendengaran mereka. Tetapi mereka tidak sanggup menjawab. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wassalam 
memerintahkan untuk mengumpulkan mereka dan dijatuhkan kedalam telaga Badar. 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 




Penghitungan amal perbuatan (hisab) 


:cJli .ciJlP Jp 

/ // O^/ 0 ^ \ f s / 

s diil Jlij aJ ^! :c<«Lfl3 .todp ^"'** •j-Lj j cLp diil diil Jj**>j Jl3 

Uj! .uCJl iJb JJ3 : Jlii [8/ JliJiJ^!/ 84] {?!^-J LU.UJ Li^} 

kj O 0 0 

LoUp AJUaJl oL*?xh jj .Jp°j&\ 


Hadits riwayat Aisyah Radhiyallahu’anha, ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Barang siapa yang dihisab pada hari kiamat, maka ia akan 
disiksa. Aku bertanya: Bukankah Allah bertirman: Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang 
mudah.(QS A1 Insyiqaq:8). Beliau menjawab: Yang demikian bukanlah hisab, tapi itu hanyalah sekedar 
diajukan di hadapan Allah karena barang siapa yang diperiksa perhitungan amalnya di hari kiamat, maka ia 
akan disiksa. 


Perintah berbaik sangka terhadap Allah ketika hampir mati 


:j!i .y\j>r 

i ^ S S S S S V y y 

^ > 0 J* ^ ^ . 0 f W >0 / / . , i , 0„ I I J/. I i>» i>». ^ 0 X 

aWLj j^>cj jJ& j yj _-S A>-l y : Jjjsj cO*axj AjLs j Lj j Lp tcA' 


Hadits riwayat Jabir Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda, tiga hari sebelum beliau wafat : Janganlah 
salah seorang diantara kamu meninggal dunia, melainkan dia berprasangka baik kepada Allah. 

Dibangkitkan Menurut Keadaan diwaktu Meninggal 


: Jli .ji&r °j* 

oU U xs JS” UotJ : J jaj ^Ljj a-Ip <*w! ^J)! cju~o 


Hadits riwayat Jabir Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Setiap hamba (manusia) akan 
dibangkitkan (dihari kiamat) menurut keadaan ketika matinya. 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 





».«♦ / / > o * . o/ o y 

JIST yfi oljJtJl UlUl cLjIJLp ^jib ill iljf lil : Jj£j ^.Loj ‘lAp «ool Jj~oj 

-r * , > 

0 tl'' 0 f 1^4° '"'''' £ ♦ 0 °* 

^JUp-I 'j£*j c^3 


Hadits riwayat Abdullah bin Umar Radhiyallahu’anhu, ia berkata: 

Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: Jika Allah menghendaki siksaan untuk 
suatu kaum, maka siksaan tersebut akan menimpa orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka, kemudian 
mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya 


Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email kami mdromi@ gmail.com . 
http://mromi.wordpress.com/ 





